PANITIA SELEKSI TERBUKA 
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 

Jalan K.H. Asyhari Nomor 123 Telepon (0332) 429584 

BONDOWOSO 


PENGUMUMAN 

NOMOR : 821.2/ j. /PANSEL-SEKDA/II/2019 
SELEKSI TERBUKA JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO 

Dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris 
Daerah Kabupaten Bondowoso, sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 
2014, tanggal 27 Maret 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan 
tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah dan surat Ketua 
Komisi Aparatur Sipil Negara tanggal , dengan ini kami mengundang kepada 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Jawa 
Timur termasuk didalamnya PNS Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang telah 

memenuhi syarat untuk mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan 
ketentuan sebagai berikut : 

A. FORMASI JABATAN LOWONG 

Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso, Eselon II.a 

B. PERSYARATAN UMUM 

1. Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah 
Kabupaten/Kota se Jawa Timur atau Pemerintah Provinsi Jawa Timur; 

2. Memiliki kualifikasi Pendidikan paling rendah Diploma IV (D-IV)/Sarjana 
Strata 1 (SI); 

3. Memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan 
jabatan yang akan diikuti secara komulatif paling kurang selama 5 (lima) 
tahun; 

4. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
(eselon II.b) paling singkat 2 (dua) tahun; 

5. Memiliki pangkat paling kurang Pembina Tingkat I golongan ruang (IV/ b) 
diutamakan pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang (IV/c); 

6. Semua unsur penilaian prestasi kerja/SKP paling kurang bernilai baik 

dalam 2 (dua) tahun terakhir (Daftar Penilaian Prestasi Kerja Tahun 2017 
dan Tahun 2018); 

7. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada 1 Maret 
2019; 

Telah melaporkan harta kekayaan sebagai pejabat negara; 



8 . 


9. 


Pelamar yang berasal dari luar Pemerintah Kabupaten Bondowoso 
melampirkan persetujuan dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau 
pejabat yang berwenang di instansi masing-masing; 

10. Tidak sedang dalam proses/dalam masa menjalani hukuman disiplin 
PNS tingkat sedang atau berat; 

11. Tidak sedang dalam proses/dalam masa menjalani hukuman karena 
diduga melakukan tindak pidana; 

12. Memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial dan Kompetensi 
Sosial Kultural sesuai dengan standar kompetensi jabatan yang 
diperlukan. 

Lamaran ditujukan kepada Panitia Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi 

Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso dengan melengkapi 

persyaratan sebagai berikut: 

1. Surat lamaran yang dibuat dengan tulisan tangan sendiri dengan tinta 
warna hitam oleh pelamar bermaterai Rp. 6000; 

2. Fotocopy Keputusan Pengangkatan dalam pangkat terakhir dilegalisir; 

3. Fotocopy Keputusan Pengangkatan dalam jabatan terakhir dilegalisir; 

4. Fotocopy ijazah SI (S2/S3 jika ada) yang dilegalisir oleh pejabat yang 
berwenang; 

5. Fotocopy Penilaian Prestasi Keija (SKP) dilegalisir (Tahun 2017, 2018); 

6. Fotocopy LH KPN tahun 2018 dilegalisir; 

7. Surat keterangan tidak sedang dalam proses/dalam masa menjalani 
hukuman disiplin PNS tingkat sedang atau berat yang ditandatangani 
atasan langsung; 

8. Daftar Riwayat Hidup sesuai dengan format yang ditentukan dalam 
lampiran pengumuman ini; 

9. Fotocopy SPT Tahun Terakhir dilegalisir; 

10. Pakta integritas dengan format yang ditentukan dalam lampiran 
pengumuman ini; dan 

11. Membuat rencana Strategis sebagai Calon Pejabat Pimpinan Tinggi 
Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso beserta soft copy 
dalam bentuk/format PDF yang dikirim melalui email : 
pansel.sekda.kab.bondowoso@gmail.com 


C. KETENTUAN PENDAFTARAN 

1. Berkas lamaran disampaikan mulai sejak diumumkan sampai dengan 
tanggal 13 Maret 2019; 

2. Surat lamaran beserta dokumen persyaratan administrasi disampaikan 
dalam 1 (satu) amplop tertutup ditujukan kepada : 

Panitia Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah 
melalui Sekretariat Pansel JPT Pratama Sekretaris Daerah dengan alamat 
Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Bondowoso Jalan K.H. Ashari 
Nomor 123 Bondowoso - 0332 429584. 

D. TAHAPAN SELEKSI 

1. Seleksi Administrasi 

2. Tes Kesehatan dan bebas narkoba oleh Tim Pemeriksa Kesehatan yang 
ditunjuk 

3. Seleksi Kompetensi Bidang (penulisan makalah, presentasi, wawancara) 

a) Penentuan topik makalah akan disampaikan pada saat pelaksanaan 
seleksi kompetensi bidang; 

b) Sistematika: 

BAB I Pendahuluan/Identifikasi Masalah 
BAB II Landasan Teori 
BAB III Pembahasan 
BAB IV Penutup 

4. Seleksi Kompetensi Manajerial (oleh tim asessor yang ditunjuk) 

5. Penelusuran Rekam Jejak 

6. Wawancara Akhir 

E. JADWAL PENDAFTARAN DAN SELEKSI 


No 

Kegiatan 

Jadwal 

1 . 

Pengumuman 

27 Pebruari 2019 

2. 

Pendaftaran/Penerimaan Berkas Lamaran 

27 Peb s/d 13 Mar 2019 

3. 

Seleksi Administrasi 

27 Peb s/d 13 Mar 2019 

4. 

Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi 

18 Mar 2019 

5. 

Tes Kesehatan 

19 s/d 20 Mar 2019 

6. 

Seleksi Kompetensi Bidang 

21 Mar 2019 

7. 

Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi 
Bidang 

22 Mar 2019 

8. 

Seleksi Kompetensi Manajerial 

25 Mar 2019 

9. 

Penelusuran Rekam Jejak 

25 s/d 26 Mar 2019 

10. 

Pengumuman Hasil Seleksi Kompetensi 
Manajerial 

1 Apr 2019 

11. 

Wawancara Akhir 

4 Apr 2019 

12. 

Pengumuman Akhir 

6 Apr 2019 


Jadwal tersebut di atas dapat berubah sewaktu-waktu dan akan diumumkan 
perubahannya melalui surat, WA/SMS Gateway dan Website BKD 
Bondowoso. 


F. KETENTUAN LAIN-LAIN 

1. Peserta seleksi tidak diperkenankan berhubungan langsung dengan 
anggota Panitia Seleksi dan atau Sekretariat Panitia Seleksi kecuali jika 
diminta oleh Panitia Seleksi 

2. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi dan 
biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses 
seleksi yang tidak dianggarkan dalam APBD Kabupaten Bondowoso 
ditanggung oleh peserta. 

3. Setiap perkembangan informasi penyelenggaraan seleksi dan perubahan 
jadwal tahapan seleksi akan disampaikan melalui website 
http://bkd.bondowosokab.go.id. peserta dihimbau untuk aktif mengakses 
website dimaksud. 

4. Keputusan Panitia Seleksi Terbuka bersifat mutlak dan tidak dapat 
diganggu gugat. 


Bondowoso, Pebruari 2019 


an. KE 
JABA 
SEKRET 



ANITIA SELEKSI TERBUKA 
MPINAN TINGGI PRATAMA 

KABUPATEN BONDOWOSO 
ekretaris. 


NO, SH.. M.Si. 


Smhina Tingkat I 
NIP. 19o§0p24 199803 1 001 


